DANANG PRIYADI vi 
THE KING OF ACTIVE SELLING 


Tx TANYA JAWAB 
CARA BODOH BERJUALAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DANANG PRIYADI 
THE KING OF ACTIVE SELLING 


Tx TANYA JAWAB 
CARA BODOH BERJUALAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7744 TANYA JAWAB 
CARA BODOH BERJVALAN 


O Danang Priyadi 


ISBN: 978-602-05-1362-1 
978-602-05-1363-8 eISBN 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 


Editor: Linda Irawati 
Penata Isi: Frans Sitanggang 
Ilustrator: Frans Sitanggang (@duniafrans) 
Desain Kover: Frans Sitanggang (@duniafrans) 


Diterbitkan oleh penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 
Anggota IKAPI, Jakarta 2018 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini 
dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-Rom, 
dan rekaman suara) tanpa izin penulis dari penerbit. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 


(l) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 


(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 


NG KOMPAS GRAMEDIA 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Versi Pdf ten. iIpusnas.com 


Prinsip melayani dengan hati tergambar jelas saat Mas Danang 
membantu saya menjual buku 100 Motivasi Ratna Listy. Bagi 
saya, beliau adalah sosok motivator bukan sekadar konselor 
marketing. Buku ini adalah pilihan tepat untuk mendongkrak 
kemampuan marketing Anda. Sukses selalu untuk Mas 
Danang. — (Ratna Listy, penyanyi, penulis buku, pengusaha 
Masker Lumpur Laut Mati, konsultan spiritual) 


Sejak saya membaca buku 7/7 Cara Bodoh Berjualan pada 
tanggl 12 Maret 2018, saya selalu menjadi “The Best Active 
Selling” selama 5 bulan berturut-turut: Maret, April, Mei, 
Juni, dan Juli 2018. Saya berharap akan banyak teman-teman 
SA lain yang bisa merasakan manfaat buku Mas Danang ini 
untuk bisa menjadi “The Best Active Selling” yang sangat 
bermanfaat bagi diri kita sendiri, pelanggan dan perusahaan. 
— Yoshua Simamora (Joe), Sales Associate (SA), Gramedia 
Kalibata 


Ratur, salesman mobil di Bandar Lampung, setelah membaca 
buku 77 Cara Bodoh Berjualan, bisa menjual 4 buah mobil 
dari target 1 buah mobil per bulan. 


Elizabeth, mahasiswi Universitas Sugiyopranata Semarang, 
bisa menjual 5 buah tas secara online dengan 3 buah tas 
seharga Rp250.000 dan 2 buah tas seharga Rp350.000 (up 
selling), setelah membaca buku 77 Cara Bodoh Berjualan, 
dari yang semula dipesan 5 buah tas yang hanya seharga 
Rp250.000,- saja. 


Versi Pdf eno. ipusnas.com 


Nia, SA Parker Kelapa Gading, pada bulan Desember 2017 
bisa menjual pulpen sebesar Rp265 juta (24046), dari target 
Rp112 juta, setelah mempraktikkan ilmu yang saya ajarkan, 
untuk terus menawarkan produk sampai pelanggan merasa 
cukup. 


Puteri, SS Gramedia Citra World Surabaya (CWS) bisa menjual 
150 eksemplar Al-Our'an dengan melakukan up selling dan 
cross selling. 


Deddy Prihandoko, Store Manager Gramedia Manyar 
Surabaya bisa menjual 6 buah power bank senilai 
Rp2.750.000,- dengan memakai cara 4F: Friend, yang terdapat 
dalam buku 77 Cara Bodoh Berjualan, menjual untuk 5 teman 
yang lain dari yang semula hanya membeli power bank 
seharga Rp450.000,-. 


Ida, SA Kurnia Agung, Sidoarjo, Jawa Timur, yang semula 
hanya bisa menjual produk senilai Rp300.000,- sehari, setelah 
menerapkan ilmu yang terdapat dalam buku 77 Cara Bodoh 
Berjualan, bisa menjual 7 item produk senilai Rp700.000,- 
hanya dalam waktu 1 jam. 


Findy, SA Parker Gramedia Tunjungan Plaza, sampai jam 
2 siang hanya bisa menjual 1 pulpen senilai Rp240.000,- 
setelah saya dampingi dan doakan, akhirnya bisa menjual 
sebesar Rp615.000,- (2x lipat lebih), dengan mempraktikkan 
ilmu doa/berserah kepada Tuhan, seperti yang terdapat 
dalam buku 77 Cara Bodoh Berjualan. 


Feby, SS Gramedia Raden Intan Lampung menerapkan ilmu 
“Menjual Melalui Mendongeng” bisa mendapat insentif 
Rp15 juta dari Penerbit Ilmu Buana Populer (BIP), hanya 
dalam waktu 6 bulan. 


Versi Pdf ten. iIpusnas.com 


Angie, SA Gramedia Emerald Bintaro, yang semula mendapat 
uang transpor Rp140.000,- untuk sekali mendongeng, setelah 
belajar menawarkan diri dengan pantas, akhirnya dibayar 
Rp1.500.000,- untuk sekali mendongeng. 


Albert, SA Gramedia Cibinong City Mal, yang semula hanya 
bisa menjual 1 Al-Our' an dalam setiap kali berjualan, sekarang 
bisa menjual sampai 10 eksemplar Al-Our'an dalam sekali 
kesempatan menjual. 


Marina, SA Stationaries Gramedia Pontianak, Kalimantan Ba- 
rat, yang biasanya hanya bisa menjual rata-rata Rp300.000,-, 
setelah menerapkan ilmu yang terdapat dalam buku 77 Cara 
Bodoh Berjualan, bisa menjual senilai Rp3.000.000,- (10x 
lipat) hanya dalam waktu 1 jam. 


Rizky, SA IT Gramedia Pontianak, yang semula minder untuk 
menjual produk senilai Rp1 juta per hari, setelah menerapkan 
ilmu untuk terus menawarkan produk yang terdapat di dalam 
buku 77 Cara Bodoh Berjualan, akhirnya bisa menjual sampai 
Rp2,5 juta sampai Rp5 juta (5x lipat) dari target yang biasa 
diberikan kepadanya. 


Chandra, Sales Superintendant Gramedia Pontianak 
Kalimantan Barat, bisa melakukan up selling dan cross selling 
dan meningkatkan penjualan produk dari yang semula hanya 
Rp40 juta menjadi Rp120 juta (30096) kepada Bank Indonesia 
(BI) Pontianak, Kalimantan Barat. 


Versi Pdf en. ipusnas.com 


Buku ini dipersembahkan kepada TUHAN, Yang Maha 
Pengasih dan Pemurah, yang telah memberi begitu banyak 
talenta, salah satunya talenta untuk menulis buku ini. 


Diah Murti Prasetyawati, SE., istri tercinta dan rekan yang 
selalu setia menemani dalam berbagai kegiatan kami dengan 
kasih yang tulus dan rasa syukur kepada TUHAN Yang Maha 
Kuasa. 


Penghargaan yang istimewa untuk Ayuwidya, inspirator, co- 
writer, dan editor yang membuat impian membuat buku 
menjadi kenyataan. 


Mira dan Linda, editor yang setia membantu sehingga 
terbitlah buku ini. 


Bapak Ign. Darso Rusyanto dan Mami Tri Murti Suyono yang 
selalu setia mendoakan untuk kesuksesan anak-anak dan 
cucu-cucunya. 


Kami ucapkan terima kasih kepada: 


1. 


Mas Lilik Utomo, CEO Kompas Gramedia yang men- 
support atas terbitnya buku pertama 77 Cara Bodoh 
Berjualan dan terbitnya buku ke-2 ini. 

Mas Priyo Utomo, CEO GoRP (Chief Executive Group of 
Retail and Publisher) atas kemurahan hati yang membuat 
saya bisa bekerja sebagai tenaga penjual di Gramedia 
sejak tahun 1990 sampai sekarang, tahun 2018, dan bisa 
memperoleh pengalaman yang bisa ditulis menjadi buku 
pegangan untuk membantu para tenaga penjual pemula 
sehingga bisa menjual dengan mudah. 

Mas Suwandi Sandiwan Brata, Direktur Penerbitan Group 
of Retail and Publisher, yang mengapresiasi buku pertama 
saya /7 Cara Bodoh Berjualan sebagai buku yang baik dan 
membuat saya terinsipirasi untuk melengkapinya dengan 
buku kedua saya 7744 Tanya Jawab Cara Bodoh Berjualan, 
agar para tenaga penjual lebih berani lagi berjualan dan 
melayani pelanggan dengan tulus (Serve betterwith trust). 
Mas Heri Darmawan (Direktur HR & Marketing GoRP), 
Mas V. Sugiarto (Direktur Operasional & Business GORP), 
Mbak Yola Putriyane (GM Marketing GORP). 


Mas Bambang Nuryono, GM HR GoRP, yang memberi 
kebebasan seluas-luasnya kepada saya dalam bekerja 
sebagai trainer dan motivator di bidang penjualan di 
GoRP, hingga menjadi Role Model Salesmanship di 
Toko Gramedia seluruh Indonesia, dari Sabang sampai 


Merauke. 
Versi Pdf en: ipusnas.com 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Mas A. Winarta, Manajer OMTM GoRP, Mbak Dira, 
Manajer L & D GoRP, dan Mas Lukman, Supervisor, yang 
telah banyak memberi pelatihan Proactive in Selling dan 
Role Model Salesmanship dan telah memberi kesempatan 
kepada saya untuk praktik di lapangan. 

Mas Jumadi yang menginspirasi saya dengan julukan 
“Danang, Datang untuk menang” 

Feby, SS Gramedia Raden Intan, Bandar Lampung, yang 
telah berhasil mempraktikkan ilmu yang saya ajarkan dan 
menjuluki saya sebagai “The King of Active Selling”. 

Bang Ikrar, yang selalu ramah dengan saya dan menyebut 
saya sebagai “Danke, Danang Keren”. 

Mas Tono, Mas Jarot, Mbak Yayi, Mas Bimo, Mas Adi, Mbak 
Nisa, dan teman-teman Grasindo yang telah menerima 
naskah saya dan memberi support untuk menerbitkan 
buku saya, bahkan bisa menjadi buku bestseller, bahkan 
sudah dicetak-ulang sampai 3 kali. 

Mas Agung dan Mbak Lany, Product Specialist Grasindo, 
yang siap sedia selalu membantu membuat brosur, mock- 
up, backdrop, undangan launching dan promo yang 
menarik sehingga buku ini sukses diluncurkan, bahkan 
sampai menjadi buku bestseller. 

Dina Novita, L & D GoRP, yang terus mempromosikan 
buku saya, lewat Instagram dan penawaran training untuk 
individu, lembaga, dan perusahaan. 

Mbak Niken Eka Puspitasari dan Mbak Patricia Kalumba, 
Store Manager Gramedia Central Park, Nia, Prita, dan 
Babeh Ali, Supervisor Gramedia Central Park, dan teman- 
teman di Gramedia Central Park yang menyediakan 
tempat untuk launching dan praktik menjual sehingga 
buku 77 Cara Bodoh Berjualan menjadi bestseller. 
Cleyton, Pipo, dan Mimo-nya yang menambah semangat 
saya untuk menulis buku kedua ini. 

Aline Yuliana Tri Yulianti, yang menginpirasi saya untuk 
menjadi penulis buku dan motivator yang bersertifikasi 


Versi Pdf ten. ipusnas.com 


sehingga saya menjadi Certified Theocentric Motivatior 
(CTM) dan siap menulis buku saya yang ke-3. 

16. Dwi, Yuli, Joko, Gadang, Uun, adik-adik, keponakan dan 
CUCU-CUCU semua, serta teman-teman dan siapa yang 
tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang men-support 
dan menyemangati sehingga membuat buku ini terbit. 

17. Mas A. Haryono (alm), yang mendorong saya untuk 
menulis buku sejak saya masuk ke Gramedia pada tahun 
1990, Mas Sulaiman Budiman, yang menantang saya untuk 
menulis buku sejak saya menjadi Manajer Area Pemasaran 
di Yogyakarta pada tahun 2010, dan Ayuwidya yang sudah 
mulai menulis novel pada tahun 2005, dan terbitnya buku 
ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
mereka dan peserta training yang mengharapkan saya 
bisa menulis buku untuk dipelajari semangat saya yang 
tiada henti dalam menjalani hidup dan menjadi salesman 
yang tangguh. 

18. Ibu Tessie Setiabudi dan Bapak Joshua Maruta, dalam 
bukunya Pensiun Gaul, Pak Eloy Zalukhu dan Pak Daniel, 
yang menganjurkan kepada saya untuk “mengukir jejak, 
jejak langkah, monumen sejarah, dan peninggalan” yang 
bisa dipakai sebagai bahan pelajaran dalam meraih cita, 
menjalani hidup, karya, dan pelayanan terhadap sesama, 
terlebih bagi mereka yang lemah iman dan berkekurangan 
dalam ilmu berjualan. Buku ini merupakan representasi 
dan jawaban dari harapan teman-teman dan guru-guru 
saya yang baik tersebut. 


Terima kasih 


“Danke, Danang Keren” 


Versi Pdf en. ipusnas.com 


Para pembaca yang budiman, selamat bertemu lagi di buku 
saya yang kedua 7744 Tanya Jawab Cara Bodoh Berjualan, 
yang melengkapi buku pertama saya 77 Cara Bodoh Berjualan. 


Buku kedua saya ini muncul untuk menjawab pertanyaan- 
pertanyaan atas masalah yang sering dihadapi para sales di 
tempat mereka bekerja, seperti: 


“Harganya kok mahal, sih?” 

“Saya mau lihat-lihat dulu.” 

“Saya sudah punya produk itu.” 

"Wah, nanti dulu, ini lagi tanggal tua, enggak punya duit.” 
"Kapan ada obralan?”, dst. 


An Ae PE 


Buku ini bisa menjadi pegangan dalam praktik berjualan dan 
para sales bisa menjadi lebih mudah menjawab berbagai ke- 
sulitan yang sering mereka hadapi dan akan berujung bisa 
melakukan penjualan dengan “selling by heart” (menjual de- 
ngan setulus hati). 


Buku ini juga memberi bonus pertanyaan dari kami sebagai 
penulis untuk menambah motivasi pembaca, terlebih dengan 
tambahan “kata-kata mutiara” yang membangkitkan jiwa. 


Selamat membaca, 
Salam Danang, Datang untuk Menang 
The King of Active Selling 


Versi Pdf Len. ipusnas.com 


“Its net welhelu you gel hnsched doury 


ds nee fombanel 


“Ihe difference between eedinany and extra erdinany 


us That Ie extra.” 


ta the tules on ii | 
“Ihene is nsthing sinengen uv the world, 


than aa Sting : 


“Ihe universe is what 1» Ulustnate to be.” 


Versi Pdf en. iIpusnas.com 


“Wumens never guil, and guillens never win.” 


“Chenish that urhich is within you." 


Ikplan 'A' deesnt work 
rememben the alphabet has mone 25 lettens." 


“Ihe best and mest beautiful things uv the world, 
Cannet be seen or even teuched, 
They must be felt urilh the heari.” 


Le aa 


Versi Pdf LengkaffiVa di ipusnas.com 


Versi Pdf en. ipusnas.com 


Anda pasti cemberut mendengar jawaban saya. Bukannya 
menyemangati Anda bekerja malah menakuti. Sabar dulu, 
jangan marah. Saya tidak menyemangati Anda karena biang 
kerok masalah Anda bukan pada semangat, tapi pola pikir 
Anda. Begini, seharusnya pertanyaan Anda bukan “Bagaimana 
kalau saya tidak mencapai target?" tetapi 'Bagaimana caranya 
mencapai target?” 


Pernahkah Anda dengar cerita tentang pulpen luar angkasa? 


Pada masa awal NASA mengirim astronot ke luar angkasa, 
mereka menemukan bahwa pulpen mereka tidak bisa 
digunakan di sana. Karena pada gravitasi nol di luar angkasa, 
tinta pulpen tidak mengalir turun ke mata pena. Jadi, mereka 
ciptakanlah pulpen khusus luar angkasa. Pulpen canggih 
ini berfungsi pada gravitasi nol, keadaan terbalik, di dalam 
air, pada berbagai permukaan, termasuk kristal dan dalam 
derajat temperatur mulai dari bawah titik beku sampai lebih 
dari 300 derajat celcius. Penciptaan ini menghabiskan waktu 
satu dekade dengan menghabiskan biaya 12 juta dolar. Itu 
yang mereka buat. Tahukah Anda apa yang dilakukan orang 
Rusia? Mereka menggunakan pensil. 


Anda bisa lihat bedanya, yang berfokus pada masalah 
'pulpen tidak bisa digunakan” akan menciptakan pulpen 
canggih yang menghabiskan waktu dan tenaga. Sedangkan 
yang berfokus pada solusi “bagaimana cara menulis di luar 
angkasa' menemukan solusi cerdas, mudah, murah, yaitu 
pensil. Mungkin karena itulah mengapa Bill Gates bilang, “/ 
will always choose a lazy person to do a difficult job. Because, 
hewill find an easy way to do it.” 


Sekarang, kita kembali ke pertanyaan Anda, “Bagaimana 
kalau saya tidak mencapai target?” Pertanyaan ini bukan 
hanya berfokus pada masalah, tapi juga menyiratkan bahwa 
Anda pesimis, padahal, seorang sales harus jauh dari virus 


Versi Pdf ten. iIpusnas.com 


mematikan yang namanya 'pesimis'. You are what you 
think. If you think you can, you can. Jika Anda pikir Anda 
bisa, maka Anda pasti bisa. Yakinlah ada cara agar Anda bisa 
mencapai target penjualan. Anda adalah orang pertama yang 
seharusnya yakin pada diri Anda. Kalau Anda tidak yakin Anda 
bisa menjual, bagaimana customer yakin untuk membeli 
produk Anda? Lalu, untuk apa perusahaan membayar Anda? 


Saya menyarankan Anda untuk mengubah pertanyaan Anda 
dengan “Bagaimana caranya mencapai target? Berpikirlah 
dengan fokus terarah pada 'solusi' bukan pada 'masalah'. 


Jadi yang sebenarnya mengkhawatirkan di sini adalah pola 
pikir Anda, bukan target penjualan Anda. 


Versi Pdf en. ipusnas.com 


Versi Pdf Len Bb. ipusnas.com 


Pertama Anda tentu harus menyapa customer sesuai standar 
perusahaan tempat Anda bekerja. Senyum, salam dan sapa. 
Prosedur anti gagal ini selain untuk kesopanan dan pelayanan, 
sebenarnya juga jalan untuk memulai obrolan. Menyapa juga 
bermakna menarik perhatian customer, seolah bilang, “Halo, 
Pak, Bu, ada saya di sini.' 


Setelah itu, perhatikan customer Anda. Pembicaraan natural 
berawal dari perhatian. Beberapa hal yang bisa Anda gunakan 
untuk menyapa: 

.. Puji anaknya jika customer datang bersama anaknya. 
Tunjukkan bahwa Anda bukan hanya tertarik pada 
customer sebagai orang yang akan membeli produk 
Anda, tapi Anda juga menganggapnya keluarga yang juga 
memperhatikan kehadiran anaknya. Anda bisa bilang, 
“Selamat datang, Bu, selamat datang, Dik. Keren banget 
baju Spiderman-nya, kakak juga suka Spiderman. Di sini 
ada tempat minum Spiderman, Iho, kita lihat yuk?” Jika si 
adik memakai baju Spiderman, bukan ibunya. 

.. Menanyakan hobinya? Terutama jika produk Anda 
berkaitan dengan hobi khusus. Dari sana, percakapan akan 
berkembang karena orang cenderung untuk berbicara 
banyak tentang hal yang disukainya. Contohnya, “Silakan 
lihat-lihat, Mas. Hobi mendaki gunung, Mas? Biasanya 
pakai yang mana?” jika Anda berjualan perlengkapan 
mendaki gunung. 

@ Menanyakan asalnya? Pertanyaan ini sering digunakan 
karena memang biasanya ampuh. Jika kebetulan sedaerah 
dengan Anda tentu banyak hal yang bisa Anda obrolkan 
dari sana, “Sama Mbak, saya juga dari Padang. Berarti lagi 
mau beli persiapan mudik nih, ya?” 

@ Menebak warna kesukaannya dari pakaiannya? “Cantik 
banget, Mbak pakai warna pink? Suka warna pink, Mbak? 
Ini ada koleksi-koleksi baru, ada pilihan warna pinknya 


juga.” 
Versi Pdf ena. ipusnas.com 


Hilangkan pikiran yang menakuti untuk memulai obrolan, 
takut customer-nya judes, takut customer-nya tidak suka 
ngobrol, takut customer-nya lagi bad mood, takut dikira sok 
kenal, takut dikira aneh, dan lain-lain, yang belum tentu 
terbukti kebenarannya. 


Disapa saja, just do it. Mari kita lihat apa reaksi customer 
Anda. 


Jika Anda terus berlatih untuk menyapa dan memulai obrolan 
dengan customer, Anda akan semakin mahir melakukannya. 
Mungkin pada awalnya, Anda membutuhkan panduan apa 
yang harus dikatakan. Mungkin Anda juga merasa aneh, 
canggung, dan takut salah. Namun, seiring berjalannya waktu 
latihan, Anda akan menemukan diri Anda bisa melakukannya 
dengan mudah, tanpa panduan, dan ringan mengalir begitu 
saja. 


“Bagaimana cara melupakan kegagalan 
masa lalu? Saya pernah menjadi sales di 
perusahaan lain, dan saya tidak mencapai 
target. Kegagalan saya ini membayangi 
saya sampai sekarang. Bagaimana cara 
melupakan pengalaman kegagalan saya 


itu?” 
“lupakan kegagalan.” 


Versi Pdf en. ipusnas.com 


Anda sekarang bekerja di perusahaan yang berbeda, dengan 
produk yang berbeda, lingkungan yang berbeda, customer 
yang berbeda. Jadi, Anda harus konsentrasi pada apa yang 
ada sekarang. Jangan pada apa yang sudah Anda tinggalkan. 
Salah satu kata-kata motivasi dalam buku 100 Kata Motivasi 
yang ditulis Ratna Listy cocok untuk Anda ingat, 


Yang perlu Anda lakukan sekarang: 


an Pelajari mengapa Anda gagal, sehingga Anda bisa 
memperbaikinya. Jangan sedih, banggalah karena Anda 
pernah gagal. Tidak seperti orang-orang yang belum 
pernah gagal, Anda sudah tahu di mana ada jurang, 
makanya Anda tahu jalan terbaik supaya selamat sampai 
tujuan. Karena itulah, kegagalan dianggap sebagai satu 
langkah menuju kesuksesan. 

(2 Tumbuhkan terus semangat kerja. Hilangkan kekhawatiran 
terhadap masa lalu, hilangkan ketakutan membuat 
kesalahan, jangan takut kecewa. Billy Liem, dalam "Dare 
to Fail , mengatakan, 'Conguer your fears through action. 
You don't know you can't do until you do it.' Taklukkan 
rasa takut Anda dengan tindakan. Anda tidak tahu apa 
yang tidak bisa Anda lakukan sampai Anda melakukannya. 
Sering kali bukan hanya hal itu yang sulit, tapi karena Anda 
tidak berani, jadi hal itu terasa sulit. 


Versi Pdf ten. ipusnas.com 


Jangan menghakimi diri Anda tidak mampu berjualan 
hanya karena kemarin Anda gagal. Anda bekerja sekarang, 
berarti Anda punya kesempatan untuk membuktikan 
bahwa Anda bisa. 

Berpikirlah positif bahwa Tuhan merencanakan yang 
terbaik. Bekerja saja dengan baik, hasil akan mengikuti, 
jika tidak, Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik. 


Tirulah Thomas Alfa Edison ilmuwan dunia yang terkenal itu. 
la yang membuat lampu dan karyanya bisa Anda dan semua 
orang di dunia pakai. la bilang penemuannya itu adalah 
hasil dari ribuan kegagalan. Bayangkan, beribu kali gagal? 
Bagaimana jadinya kalau ia menyerah pada percobaan yang 
kedua, karena ia dibayang-bayangi kegagalan yang pertama? 
Mungkin, sekarang kita masih mandi diterangi cahaya lilin. 


4 « vAX 
Versi Pdf eno. ipusnas.com 


Versi Pdf Len: iIpusnas.com 


Pekerjaan apa pun yang harus Anda lakukan hari ini, awali 
dengan doa. Berdoalah sesuai keyakinan Anda sebelum 
mulai bekerja. Berdoa berarti Anda mensyukuri bahwa 
Anda memiliki pekerjaan yang bisa Anda lakukan dan untuk 
mengakui bahwa hanya dengan kekuatannya-Nya Anda bisa 
bekerja dengan baik. 


Setelah Anda berdoa, Anda akan mendapat ketenangan 
sekaligus semangat dalam bekerja. Jiwa dengan kondisi seperti 
ini yang kita butuhkan dalam bekerja. Dengan ketenangan, 
Anda bisa berpikir lebih jernih. Dengan semangat, Anda bisa 
berperilaku, bergerak, bekerja dengan baik. 


Sebenarnya, saya lebih suka mengganti semangat dengan 
“antusias. Antusias terasa lebih kuat, lebih positif, berarti 
semangat tingkat tinggi, aktif, dan bahagia. Antusias berasal 
dari bahasa Yunani, 'enthousiasmos'. 'En' berarti “di dalam' 
dan 'theos' berarti 'Tuhan'. Antusias bisa kita artikan bersama 
Tuhan, digerakan Tuhan atau disemangati oleh Tuhan. 


Memang apa pentingnya bekerja dengan antusias? “Nothing 
great was ever achieved without enthusiasm,” jawab Ralph 
Waldo Emerson. 


Anda bisa perhatikan orang-orang yang meraih kesuksesan 
dalam pekerjaannya, pembicara yang laris adalah orang 
yang antusias, pendongeng yang didengar adalah orang yang 
antusias, pengusaha yang sukses adalah orang yang antusias, 
karyawan yang berprestasi pasti juga orang yang antusias. 
Apa yang membedakan orang-orang sukses ini dengan orang- 
orang di luar sana (yang mengerjakan sesuatu yang sama 
dengan yang mereka kerjakan) adalah antusias yang mereka 
miliki. 


Versi Pdf BPN ipusnas.com 


